“Berpeganglah pada didikan, janganlah 
melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah 
hidupmu.” (Amsal 4:13). 

Tuhan menginisiasi pembentukan “Keluarga” 
melalui pernikahan, supaya manusia beranak cucu 
dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. 
Tuhan menghendaki supaya keturunan manusia 
yang memenuhi bumi ini adalah keturunan yang 
unggul. 

“Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka 
daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki 
kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! 
Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri 
dari masa mudanya.” (Maleakhi 2:15). 


UNGGUL 


Keturunan unggul adalah yang disebut Tuhan 
sebagai keturunan ilahi. Keturunan ilahi tidak 
hanya dilahirkan, tapi dibesarkan dan dididik 
supaya memancarkan gambar dan rupa Allah 
(Kejadian 1:26-27). 

“Keluarga” bukan hanya menjadi tempat 


tinggal seorang anak, tapi juga harus menjadi 
tempat pembentukan seorang anak untuk menjadi 
manusia ilahi. Itulah sebabnya kita menyebut 
bahwa anak adalah karunia/titipan Tuhan. Ayah 
dan Ibu, sebagai orang tua berfungsi untuk 
membesarkan anak, yaitu memberi makan, 
perlindungan dan kasih sayang, serta mendidik 
anak mereka supaya bertumbuh menjadi manusia 
ilahi (I Timotius 6:11). 

Waktu pertumbuhan anak tidak boleh 
berlalu dengan sia-sia tanpa pembentukan yang 
disengaja. Jika orang tua tidak mempergunakan 
waktu pertumbuhan anak dengan mengajarkan 
dan mendidik mereka dengan hal-hal yang ilahi, 
maka anak tersebut akan bertumbuh menjadi 
orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan 
dan tangan kiri, tidak bisa membedakan kejahatan 
dan kebaikan — Amsal 4:19. 

Karena setelah dunia jatuh dalam kutuk dosa, 
maka segala yang baik tidak akan tumbuh/muncul 
secara otomatis, tapi harus diperjuangkan. Yang 
otomatis tumbuh dari dunia yang terkutuk adalah 
onak dan semak duri — Kejadian 3:18-19. 

Beberapa petunjuk dari Amsal 4 ini, tentang 
pendidikan anak, adalah : 

Pertama, bawalah anak-anak untuk mengenal dan 
memperoleh hikmat (Amsal 1:7: 4:7). 

Kedua, jadikan mereka memutuskan untuk 
menjadi orang baik (Amsal 4:8-22). 

Ketiga, supaya mereka menjadi orang yang 
teguh dalam menjaga hati terhadap pencemaran 
kejahatan (Amsal 4:23). 

Keempat, menjadi orang yang jujur, tidak 
berbibir dolak dalik (Amsal 4:24). 

Kelima, menjadi orang yang setia (Amsal 4:25). 

Keenam, menjadi orang yang teguh untuk 
berjalan dalam jalan kebenaran, melewati segala 
tantangan apapun (Amsal 4:26-27). 


PELITA PADAM 


Orang tua yang melalaikan tugas ini, akan 
bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan sangat 
membenci orang tua yang melalaikan tugas ini, 
perhatikan Markus 9:42, 

“Barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak- 
anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika 
sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu 
ia dibuang ke dalam laut. 

“Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan 
berkata kepada mereka: “Biarkan anak-anak itu 
datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi 
mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah 
yang empunya Kerajaan Allah. Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak 
menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak 
kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.” Lalu Ia 
memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan 
tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka.” 
(Markus 10:14-16). 

Sebaliknya bagi anak yang tidak mau dididik, 
Firman Tuhan juga menyatakan, “Siapa mengutuki 
ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada 
waktu gelap.” (Amsal 20:20). 

Orang yang “Pelitanya padam” dalam gelap, 
adalah orang yang hidup dalam kegelapan atau 
dikuasai kegelapan. 

Marilah kita menjadi orang tua yang 
bertanggung jawab, dan kalau saudara masih 
sebagai anak, maka jadilah anak yang taat dan 
hormat kepada orang tua, karena sikap itulah yang 
membawa saudara kepada hikmat. Tuhan Yesus 
memberkati. P- (Pdt. Samuel Handoko) 


KETURUNAN ILAHI TIDAK HANYA DILAHIRKAN, TAPI 
DIBESARKAN DAN DIDIDIK SUPAYA MEMANCARKAN 
GAMBAR DAN RUPA ALLAH 
KEJADIAN 1:26-27 


|| 

! “Sebab Aku ini mengetahui ' 
! rancangan-rancangan , 
apa yang ada pada- : etika diperhadapkan pada suatu persoalan, 

Ku mengenai kamu, seringkali kita bertanya kepada Tuhan: 
I demikianlah firman Tuhan, | “Mengapa?” Ketika rancangan Tuhan ternyata 
1 yaitu rancangan damai | tidak sesuai dengan proposal kehidupan yang 
I sejahtera dan bukan I kita ajukan, lagi-lagi kita bertanya kepada-Nya: 
1 k lak I “Mengapa?” Tahukah kita bahwa pertanyaan 
I rancangan Cc" akaan, I “Mengapa”... 'Mengapa' dan “"Mengapa' sukses 

untuk memberikan menghambat pekerjaan Allah dalam hidup kita? 
I 5 I 

kepadamu hari depan Hal itu jelas bukan keinginan Allah! Kehendak 
I Pp Pp Ily $ 
| yang penuh harapan." Allah adalah agar kita bukan terus bertanya 
I i 5 “Mengapa, melainkan percaya sepenuhnya pada 
" Yeremia 29:11) 0 MEN kesempurnaan rancangan-Nya. 
Aa aa 

A1 j « 1 3, # 
( 7 . I 4 
Pan 4 1 . P 2 

aa . 

“ 


| NG ) £ | / / LN N If 3 LP. ank aa 
L 4 SN | PS 
NG PT THESUMMIT 
Business Talk 
1 -MHow to reach 
| 34 p 2G 
s an 


customer 


Rabu, 

27 September '17 

Pk. 19.00 WIB Ti 
Lt. 13 - Vision Building, KEL 
Marvell City Complex. “ jA—— 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya TE IA 
Pembicara: Serli Wijaya, Ph.D., CHE. ress Code: Smart Casual ft : 
(Dosen Prodi Magister Manajemen UK Petra) Info: Fifi Soon 031.60007000 


Na, 


KKR KESEMBUHAN ILAHI GRATIS 


"untuk kalangan sendiri 


29 
GRACIOUS 


HAND “1 -..i 
Li. 
TANGAN KEMURAHAN TUHAN 
Ox "ag PK.19.00 WIB 
, HARU PEMBICARA: 
X PDP. ADRIAN SARWONO 


— 


BEC CONVENTION HALL RA Ke 
Sita ING 20-30. 8 YA Ka 


Lan | 
STIVAt ta 


( 8 Mawar Sharon MS Le Stre at y @hi | hand 
« KUASA” LP Nww.msiv sgracloushan 
ALLAH (Cee17fsme 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAH MINGGUAN 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Jangan Kuatir” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Domba yang Hilang” 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon Senior 
“Kesabaran” 

Pk10.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 
Pdp. Frederick Abel 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Vision Building lantai 13, 
Marvell City Complex 
Pdp. Rebecca Lippy 


The Summit 

Pk.19.00 WIB 

“How to Reach an 
Excellent Customer 
Satisfaction” 

Vision Building lantai 13, 
Marvell City Complex 
Serli Wijaya, Ph.D., CHE. 


PERSEMBAHI 
PERPULUHAN 
Ti 


OKTOBER 2017 


SETIAP ge 
1 
sa 


SABTU/05-07"" 


DANG AA KANT At 1 


1S1OM 
KOMPLEKS ELL City 


JL. RAYA NGASEL 123 
TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


Ol 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Si Bungsu” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dirham” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Fuji Harsono 


Seminar Pasutri Pro-M 
Pk.19.00 WIB 

“The Pattern of Marriage” 
Auditorium MSCS 

Pdt. Judy Koesmanto 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 

“Source” 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Jarot Widjanarko 
“Healing Ministry di sebelah 
kanan stage setelah ibadah 


RETREAT MS SENIOR 


11-12 OKTOBER '17 


Griya Kusuma Indah Pacet 


Biaya Pendaftaran 
Rp. 250.000.- 


Contact Person 


Lily 
Novita 


(WA) 


(WA) 085101793839 
082244667396 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Persembahan 
Perpuluhan 
di setiap ibadah 


etelah menikah pada 9 Agustus 2015 yang terkena penyakit yang menyerang auto "f, 
lalu, kami tidak menunda untuk immune. 4 
mempunyai anak. Namun beberapa Saya langsung mengangkat tangan dan 


bulan berjalan, keinginan itu belum terkabul. 

Pada bulan Desember 2015, saya sering 
(maaf) BAB berdarah. Karena kami pikir itu 
ambeien biasa, maka hanya diberi obat biasa. 
Karena tidak kunjung sembuh, akhirnya 
periksa ke dokter internist di Surabaya. 

Dokter mengatakan bahwa saya terkena 
“colitis” (semacam radang usus) yang 
menyerang auto immune seseorang. Saya 
menjalani rawat jalan selama 3 bulan, dan 
dokter berpesan untuk menunda kehamilan, 
karena efek dari obat tersebut. 

Setelah 3 bulan kami mencari pendapat 
medis ke Penang. Hal yang sama dikatakan 
oleh dokter di sana. 

Bulan April 2016, kami mengikuti doa 
malam dengan pembicara Pdt. Philip dengan 
tema “Mujizat yang Spesifik”. Ko Philip sempat 
menyebutkan bahwa ada seseorang disini 


didoakan. Sejak itu kami terus mengimani dan 
didukung oleh saudara-saudara CG P88. 

Akhir April 2016 Pdt. Jusuf tergerak 
untuk mendoakan jemaat yang belum dan 
ingin mempunyai keturunan. Kami salah satu 
pasangan yang maju untuk didoakan. 

Setelah itu kami terus menyatakan iman 
pengharapan kami, bahwa TUHAN pasti akan 
memberikan kami keturunan ilahi. 

Bulan September 2016, saat kontrol, 
dokter mengatakan bahwa obat saya sudah 
boleh dikurangi dosisnya. Namun harus tetap 
diminum pagi dan malam. 

Bulan Oktober 2016 kami sekeluarga besar 
berlibur ke Bali dalam rangka merayakan 
golden anniversary orangtua istri saya. Di luar 
dugaan kamar hotel kami di-upgrade menjadi 
kamar suite. Puji TUHAN, setelah kami pulang 
dari Bali, istri saya dinyatakan positif hamil. 

TUHAN menyiapkan segala sesuatu indah 
pada waktu-Nya, dan kami mengucap syukur 
dan terima kasih kepada Pdt. Jusuf, Pdt. 
Philip dan Pdt. Judy yang sudah menyediakan 
waktunya untuk mendoakan kami. 

Anak kami, Kayleen Bach Gunawan lahir 
pada 7 Juli 2017 dengan sehat selamat dan 
membawa kebahagiaan dan berkat dalam 
keluarga besar kami. Segala kemuliaan hanya 
bagi nama TUHAN YESUS. Haleluyah! 8 
(Helena dan Bachtiar Afandi, GMS Surabaya) 


PAT 


Bayangkan Anda 
adalah seorang komandan yang 
membawa sejumlah prajurit mengintai di 
medan perang! Ketika musuh menembakkan 
senapan dan Anda berteriak: “Tiarap!!” seorang 
prajurit lalu bertanya: “Mengapa harus tiarap?” 
Beberapa saat kemudian, Anda melihat satu 
kesempatan dan berkata: “Serang!!” tetapi prajurit 
lain kembali bertanya: “Mengapa menyerang 
sekarang?” Karena banyaknya pertanyaan 
“Mengapa, musuh menyadari kehadiran pasukan 
Anda sehingga 'Dorrr..!! kalian semua mati sia- 
sia. Begitu pula gambaran kehidupan kita apabila 
selalu bertanya 'Mengapa' kepada Allah, Sang 
Komandan Kehidupan! Kebimbangan kita akan 
segera menarik perhatian Iblis. Dalam sekejap 
mata, Iblis menembakkan 'peluru keragu-raguan' 
miliknya dan menghabisi kita sebagai mangsanya. 


Ketika Tuhan berfirman kepada Abram (yang 
kemudian bernama Abraham): “Pergilah dari 
negerimu ... ke negeri yang akan Kutunjukkan 
kepadamu.” tidak tercatat Abraham bertanya 
kepada Tuhan: “Mengapa?” Alkitab justru 
mencatat: Lalu pergilah Abram seperti yang 
difirmankan Tuhan kepadanya. (Kejadian 12:1-9) 
Di kemudian hari, ketika Tuhan meminta Abraham 
mempersembahkan Ishak, anaknya, sebagai 
korban bakaran, Abraham juga tidak bertanya: 
“Mengapa?” Sebaliknya, pada keesokan harinya 
Abraham segera pergi melaksanakan perintah 


Tuhan. Tidak heran Allah terkesan 
dengan imannya lalu memberkatinya 
berlimpah-limpah (Kejadian 22:1-19). 


Pertanyaan “Mengapa' secara tidak langsung 
menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya 
mempercayai Tuhan. Seorang teman pernah 
menulis status pada sosmed-nya: “Mengikut 
Tuhan itu menegangkan, tetapi aman,” Benar 
sekali! Dalam perjalanan hidup ini, jalan Tuhan 
tidak selalu dapat kita mengerti. Terkadang 
Tuhan seolah membawa kita ke tempat-tempat 
yang menakutkan. Meski tampak menakutkan, 
perjalanan bersama Tuhan terbukti paling aman 
untuk bisa sampai ke tujuan. 


Roma 8:28 menuliskan: “Kita tahu sekarang, 
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil 
sesuai dengan rencana Allah.” Perhatikan bahwa 
"segala sesuatu' menunjuk pada seluruh aspek 
kehidupan kita, termasuk kegiatan sehari-hari. 
“Segala sesuatu' menunjuk pula pada setiap 
situasi, entah itu baik ataupun buruk. Apabila 
saat ini Anda ditempatkan pada situasi yang tidak 
kita mengerti, berhentilah bertanya “Mengapa' 
kepada Tuhan! Sebaliknya, ucapkan dengan iman: 
“Aku percaya Tuhan bekerja dalam situasiku saat 
ini untuk mendatangkan kebaikan bagiku!” 
(Linawati Santoso, Pro-m GMS Surabaya) 


Adalah sebuah anugerah 
jika boleh terlibat dalam 
pekerjaan dan rencana-Nya. 
Siapakah kita bisa beroleh 
kesempatan untuk menjadi 
mitra Kerajaan Surga? 
Melalui proyek 
pembangunan gedung gereja 
ini, kita diberi kesempatan 
untuk terlibat dalam 
rencana-Nya. 


Kami mengajak setiap 
jemaat untuk bersama-sama 
terlibat dalam doa. Berikut 
adalah pokok-pokok 

doa untuk mendukung 
pembangunan: 


03 


04 


05 


POKOK DOA 
PEMBANGUNAN GMS 
OKTOBER 2017 


Pembangunan GMS di jalan Cempaka di 

bulan Oktober akan memasuki pekerjaan 
pondasi, agar semua pekerjaan berjalan 
dengan lancar, sesuai dengan jadwal dan 
rencana kerja. 


Perlindungan dan penjagaan Tuhan nyata 
di dalam daerah proyek di jalan Cempaka 
dan sekitarnya juga atas tenaga kerja 
yang terlibat agar dihindarkan dari 
kecelakaan kerja, bahaya dan kerugian 
apapun lainnya. 


Tangan Tuhan menjaga dan memagari 
daerah jalan Cempaka dan warga 
sekitarnya dengan memberikan berkat, 
damai sejahtera serta keamanan. 


Jemaat GMS terus bertumbuh secara 
kualitas dan kuantitas dan tuaian 
jiwa-jiwa terus terjadi sementara gedung 
GMS jalan Cempaka sebagai wadah yang 
baru sedang dipersiapkan. 


Memberkati pemimpin-pemimpin di GMS 
dan seluruh jemaat dalam kesatuan hati, 
penjagaan serta pemeliharaan Tuhan. 


Bagi Jemaat yang ingin memberikan kontribusi : 


Doa: 

doa puasa setiap tanggal 1,2,3 tiap bulannya, 

dan diadakan doa malam yang didedikasikan untuk 
pembangunan (info menyusul) 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 
Johannes Sonny (031) 6000 7000 ext.146 


GMS Surabaya 
Ibadah Umum # Anak I, IL, IL, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 


GMS One Family Malang 
Ibadah Umum # Pro-M # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

ft) @gmschurch 


| Ega mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Army of God Revival Services 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

Bukit Doa "Immanuel" 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Prigen 


GMS Unity Surabaya Timur 
badah Umum # Anak 

Vision Hall, 13th floor. 

Marvel! City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

(Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut) 
Ibadah Umum 1 Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum 2 Pk. 10.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
Sebelum Depo Bangunan) 
elp: 0361-8466437 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 08.00 WITA 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 11.00 WITA 
Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
J 

( 


GMS Revival Sidoarjo 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Umum # Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


Ibadah Umum- Pro-M # Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Ibadah Anak | Pk. 07.30 WIB 
Ibadah Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Anak III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 

GMS Kediri 

Ibadah Umum # Anak I Pk.10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Ibadah Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar #Pemuda2 Pk. 16.00 WIB 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Ibadah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

CP: Monalisa (085713022022/ 0852 1090 
0037), telp.1: (024) 761 3077, telp.2: (024) 
761 3082, telp.3: (024) 761 3078 


GMS Solo 

badah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
'Telp/ Fax): 0271-723172. 
HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 


badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt.1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


badah Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
Kantor sekretariat: 

Ruko Bounty Blok D4 

Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

Jln. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 

Telp. 0231-8291317 


GMS Mercy Balikpapan 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


JI. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Ibadah Umum # Anak| Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Eanjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum « Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (082149911222) 


GMS Vibrant Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 

badah Anak Pk. 10.15 WIB 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Restoration Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


badah Umum I Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Breakthrough Kendari 

badah Umum | # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II « Anak Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
P: Novita (0852 5613 3910) 

elp. 0401 - 3111075 


LD 


GMS Mataram - Lombok 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WITA 
Hotel Puri Indah, Ruang Rajawali Lt.2 

. Sriwijaya no, 132. 

ekretariat: Pertokoan Smart Club 

uko Fashion Factory, Jl. Prabu Rangkasari, 
bian Tubuh. Mataram, Lombok 

P. 0370-635170 
Pp. 085648242999 (Pdm. David Lauly,ST.) 


TN» 


GMS House of Glory Bitung 


badah Umum | # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tower of Strength Manado 
badah Umum | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, 

elp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS House of Restoration Tondano 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

Depan Kantor Pos Tondano) 

elp: 0431 — 324046 


GMS Compassion Kotamobagu 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 

alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


badah Umum I Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 

I. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 


GMS My Home Medan 


Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
In. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum - Ana Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 

badah Pemuda 
omp. Ruko Graha Maju Motor 
. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
elp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

badah Umum «# Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS New Life Jambi 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

elp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


